Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Tutorial Adobe Premiere Pro 


Heryzal Heryandi 
pretts2@yahoo.com 


Lisensi Dokumen: 

Copyright @ 2003 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 


nd { 


-ZF 


Adobe Premiere Pro 


s 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Adobe Premiere adalah salah satu software yang popular dan digunakan secara luas 
dalam pengeditan video. 


Adanya kesamaan interface Adobe Premiere dengan Adobe PhotoShop dan Adobe 
After Effect adalah memberikan kemudahan dalam pemakaiannya, image — image dapat 
disiapkan dengan adobe photoshop dan effect — effect khusus juga dapat disiapkan dari 
adobe after effect. 


Pengenalan Dasar 


Sebelumnya Pastikan bahwa Adobe Premiere Pro sudah terinstall, Sekarang Kita mulai 
dengan membuka Adobe Premiere Pro Klik Start » Program » Adobe » Adobe 
Premiere Pro, premiere akan menanyakan kepada kita apakah kita akan membuka file 
yang telah ada, atau membuat file baru, untuk latihan ini tetntu saja kita akan membuat 
file baru. 


Welcome to 


Adobe Premiere Pro 


> Recent Projects 


r Ba Yai e EA 
ri 
` | 
New Project Open Project 


Ge > > == J age sap Mah 3 Pa 


am 22 — g - 4 — 
gara SA -5w S, miin 5 


(“new Project al 


eeo 
Load Preset | Custom Settings 
Available Presets 


e © DY -NTSC 
a © DY-PAL For editing with IEEE1394 (FireWire/i.LINK) DY equipment. 
5 Standard NTSC video (4:3 interlaced). 
32kHz (12/16 bit) audio. 
Drop-Frame Timecode numbering. 


Description 


General jal 
Editing mode: DY Playback 
Timebase: 29.97 fps 3j 


Video Settings 

Frame size: 720h 480v (0.900) 
Frame rate: 29.97 frames/second 
Pixel Aspect Ratio: D1/DV NTSC (0.9) 


Color depth: Millions of colors pan 
[ 
Location: | C:\Documents and SettingsiPretts21My DocumentsiadobetPremiere Proi7.01 [e] 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Dan selanjutnya muncul windows dengan dengan New Project klik pada tab Custom 
Setting, 


Pada frame General ,kerena kita kita akan membuat file Video lebih baik kita memilih 
- Editing Mode Video for windows, 
- Time base 29.97 frame per second, 


Pada Frame Video kita isikan 
- Frame size 720h : 480v 
- Frame rate: 29.97 frames/second 
- Pixel Aspect Ratio: D1/DV NTSC (0.9) 


Pada Frame Audio kita isikan: 
- Sample rate 44100 Hz 
- Display Format Audio Sample 


Dan apabila akan menyimpan settingan ini kita tekan tombol SavePreset, kita isi kan 
nama dan descristion, dan secara otomatis setingan kita akan terlihat pada tab Load 
Preset, kita simpan File project (ex: Latihan) kita tersrah menentukan lokasi file project 
kita. 


Sekarang kita masuk Project latihan 


"ff Adobe Premiere Pro - C:Documents and Settingsu 
ile Edit Project Clip Sequence Marker Title Window 


latihan.prproj < Effects T (no clips) Eta Controis NE Sequence 01 x E 


o 


E latihanprproj 
Name + 
H Seguence 01 


#00:00:00:00 00:00:00:00 13 | "00 


>; Gini kara 
I eae J 1 4 bawel Da 

xt AA. — 
te eto q a ata S te +e nre dk dk Pi 


Les) 
f) 


F1 


POoepI SP Et 


Cursor: 00;03;21;15 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Project windows terdiri dari 3 windows utama: 
1. Project windows, merupakan tempat menyimpan file project 
2. Monitor windows, merupakan tempat melihat video, yang kita edit di timeline 
3. Timeline windows, tenpat kita melakukan proses editing 


Import File 

Untuk melakukan pengeditan suatu video, terlebih dahulu kita meng-impor file kita 
perlukan, dengan cara klik menu File?Import (Ctrl+I) atau klik kanan pada windows 
project dan pilih import, di sini kita bias meng-impor file video, audio dan image. 


Pada project windows kita bisa membuat Bin(seperti folder pada windows explorer) 
Bin ini memudah kita dalam memanagement file project kita. Pada latihan ini kita akan 
membuat 3 bin dengan nama bin masing2 Video, audio, dan image. 


Cara membuat Bin, klik pada menu File>New>Bin, atau klik kanan pada project 
windows pilih bin. 
Bf Project 7 - 


|] latihan.prproj x Effects NG 


— Tatu — ya soshla s uma.mp3 
«QÙ Audio 
00:04:05:16582 
44100 Hz - 16-bit - Stereo 
o 
©)  latihan.prproj 13 Items 
| Name Label 
Ia Latihan 
v © Video 
Hi Fastslow.avi 
=] Cyclers.avi 
=] Boys. awi 
v © Audio 
ad) Music.aif 


2-1) 
Ladi 


Ha) Tatu - ya soshla s uma.mp: 
v © Image 
E Blue hills.jpg 


[4 


E Sunset.jpg 
E Water lilies.ipg 


EE EEn CER E R gng 


D lê (8 


E Winter. ipa 


[=] = on A a SKI Tb 


Transition 
Transisi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam pengeditan 
suatu video transisi merupakan perpindahan dari satu video ke video berikutnya. 


Kali ini kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah film ke dalam areal kerja kita. 
Tahap awal yang harus kita lakukan adalah “klik File dari Bar lalu klik Import”. 
Setelah kita klik import kita lihat pada Project Window secara otomatis terdapat file 
yang kita import. 


Untuk meletakkan file yang telah kita import ke dalam TimeLine guna pengeditan, 
akan kita lakukan dengan cara yang paling mudah dengan teknik DRAG atau DROP 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


yaitu menarik langsung file yang kita inginkan ke dalam time line, untuk file video dan 
image kita masukkan ke timeline pada track video sedangkan file audio kita masukkan 
ke track audio. 


Setelah file dimasukkan ke dalam timeline, tampilan gambar yang kita lihat sangat 
kecil. Untuk memperbesar tampilannya klik Zoom tool yang berada pada toolbox di 


samping timelime, klik menu windows” Tools. 


Sekarang kita memasukkan dua file video kedalam track video 1 dan video 2 


jam 
area 
a ome FI 
are MAN 


| 


Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah Transition. Transisis ini berfungsi 
untuk membuat tiap perubahan video 1 dan 2 atau tiap perpindahan antara scene I dan 
scene II menjadi halus. Untuk membuka perintah transisi kita buka menu Window lalu 
klik Effect, dan window effect akan muncul (secara default windows effect ini terdapat 
pada project windows). 


edan peprol Effects x 
Contains: 
b O Audio Effects 
b D) Audio Transitions 
b ( Video Effects 
z D Video Transitions 

b O 3D Motion 

v (DO Dissolve 

r) Additive Dissolve 


r) Dither Dissolve 
aA Non-Additive Dissolve 
y) Random Invert 

b © iis 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 


Pada menu ini terdapat banyak pilihan, kalau telah memilih transition yang sesuai 
dengan keinginan maka kita gunakan teknik DRAG dan DROP lalu letakkan kedalam 
Timeline diantara video 1 dan video 2. (lihat gambar di bawah ini). 


Untuk melihat hasil nya tarik pointer sehingga melewati transisi, dan lihat pada monitor 
windows. 


KAN 


Proses Editing 

Disini kita akan memulai pengeditan Video. Hal pertama yang harus kita lakukan 
adalah klik 2 kali pada file yang berada di Project Window, lalu kita akan masuk 
kedalam Source Monitor( monitor sebelah kiri) 


Source Monitor dapat digunakan untuk memotong gambar, yaitu dengan menentukan 
terlebih dahulu frame mana yang kan kita masukkan ke dalam Timeline. Setelah kita 
tentukan frame yang akan kita ambil lalu klik tombol “Set In Point( { )” kemudian 
tentukan sampai frame berikutnya lalu tekan tombol “Set Out Point( 4)”. 


on Monitor ngama Jag 
D y Fastslowavi x Effect Controls OW: Latihan x C 


ti Y aele CEGA] 1 KN dp pi OS 
hal 
te >te mor Ako | e o o or Wa dk G 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Kemudian cara meletakkan frame tersebut kedalam TimeLine pilih dulu track yang kita 
ingin kan untuk menempatkan potongan video terdebut, kemudian klik tombol 
“Insert” pada monitor windows. Secara otomatis frame tersebut masuk ke dalam 
TimeLine. Atau drag and drop Monitor source nya. Ke dalam Timeline dan track yang 
kita pilih. 


:00:04:00 
|| 5i wa IE Un EA BA teh CEH Dhi Na 


Bi b videoz 
S| bd videot | 
par bm Mo 


ama Bli >) 


Pada tahap ini adalah lanjutan dari proses insert di atas. yaitu apabila frame yang kita 
tentukan terdapat frame lain yang ikut dalam timeline, jadi frame yang ikut harus 
dibuang. Caranya adalah : 


Klik tanda segitiga di samping track video, kita akan melihat seperti ini 


| 00:00:05:00 00:00:06:00 00:00:07:00 
Kao Pp ea KN ENEA PA BA PA A ES Ka Ka AKA BN PAN PANG AVE GA E EA ea ka ka ka Ki I EI A KN KA 


Show Head and Tail 
Show Head Only 

v Show Frames 
Show Name Only 


4 D Audio 2 la 


Klik set display style, dan pilih show frame, maka track tersebut akan menampilkan file 
video tersebut frame by frame dan kita tentukan di zoom in menjadi 1 frame sehingga 
tidak ada lagi frame yang tersisa, kemudian lakukan pemotongan dengan Razor Tool 
yang terdapat pada ToolsBox, pilih frame yang akan kita buang dan tekan Delete pada 
keyboard 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Opacity 


Pada tahap selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat fasilitas yang terdapat pada 
Time line Video., yaitu Opacity 


Klik tanda panah yang terdapat track video kita lihat fasilitas Opacity dengan cara klik 
pada Show Key Frame pilih Show Opacity Handles, di sana kita akan melihat garis 
berwarna orange, posisi nya terletak paling atas itu menandakan opacity nya 100%. 
Untuk mengubah opacity nya, sebelumnya arahkan pointer video pada video untuk 
menentukan key frame nya kemudian klik tombol add/remove key frame, setelah kita 
memberi keyframe maka turunkanlah key frame untuk mengubah Opacity. 


5 Show Keyframes 
sa“ Show Opacity Handles 


Hide Keyframes 


D Audio 2 | 


b Audio 3 i 


D Master 


x 


aar Sisil [>] 


Catatan: kita bisa memberi banyak key frame pada track tersebut untuk 
menentukan opacity yang kita inginkan 


Track video & Audio dapat kita tambahkan hingga beberapa track. Dengan cara meng 
Klik kanan pada salah satu track dan pilih add track. Kemudian isikan jumlah track 
yang ingin kita tambahkan,. 


—b- 


Video Tracks mem] 
p 
Add: | 1 Video Trackis) 
Placement: | After Last Track [x] 
Audio Tracks 
Add: KE Audio Track(s) 
Placement: | After Last Track [x] 
Track Type: | Stereo [x] 
Audio Submix Tracks 
Add: 0 | Audio Submix Track(s) 
Placement: | After Last Track [x] 
Track Type: Stereo [x] 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Import Text dan Template 

Pada latihan ini kita akan mencoba memberikan text dan template pada latihan kita, 
untuk memberikan text klik pada menu File-New» Title atau klik kanan pada project 
window anda dan pilih New Item?Title, maka akan muncul Window Title Designer 
seperti di bawah: 


Kita isi kan text pada layer yang tersedia, 


(WP Adobe Title Designer - Untitled3-" Sex 


Title Type: | Stil {v BANCI 


Object Style ® 
Y Properties 


T T Font Adobe Caslon Pro ... v 
Font Size 629 
KA & Aspect 189.6 8 
Leading 00 
Kerning 00 
Tracking 00 
Baseline Shift 00 
ojo Slant 0.0 
(ian) Small Caps o 
`A d Small Caps Size 75.0 % 
N Underline 
D Distort 
b [V] Fin 
D Strokes 
b El Shadow 
Styles D Transform 
f ~ - | Opacity 
Aa A d A a A ya Pas A X Position 
ya Y Position 
Aa Aa Aala KANG Width 
- Height 
D Rotation 


LN Pra T INA BTA A 


Dan apabila kita ingin mengisi video kita dengan tamplate, cara nya dengan mengklik 
tombol Template pada windows tersubut atau menekan Ctrl+J, maka akan muncul 
windows template, dan pilih template dan tekan tombol apply 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Title Designer Presets 
b Ga Info Screens 7 
b Ga Lower Thirds 7 
b Ga Mattes 7 
b Gg Title centered 7 
b Upper Thirds 7 
7 Celebrations 7 
7 Baby Boy 7 


bb list 7 
[D] bbtwr3d 7 
LD bb title 7 
b Baby Girl 7 


Entertainment 7 
Nature 7 
Professional. 7 
Sports 7 


Trawal 7 


Setelah itu kita akan kembali pada window title tersebut, dan edit apa yang ingin di edit 
sesuai dengan keinginan, kalau sudah di edit tutuplah windows title tersebut, maka akan 
muncul dialog box, kemudian klik lah tombol YES dan simpanlah title tersebut. 


“Adobe Tile Desiner gg 


Save changes to '<Untitled3>' before closing? 


pee m ra 


Dan Kemudian title tersebut akan masuk pada project windows anda 


E Project gog 
J latihan.prproj x ~ Effects S 
tiLprtl 


Still Image, 480 x 320 (0.9), Alpha 
00:00:05:00 


E) latihanprproj 5 Items 
Name + | Label 
Jy Latihan 


| 
b O Video E 
b © Audio IH] 
b © Image ml 


[ST naik aas eka a Ji 
a= 2 | aw ak a a. <) PE 


g= 
[ES 


10 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Dan Kemudian Masukanlah file title tersebut ke Timeline kita untuk memberi text dan 
template, lihat gambar 


AT Adobe Premie: o Documents and Settings Pretts2M, 
File Edit Project Clip Seguence Marker Title Window Help 
BI Project 
latihan-prproj x Effects 
tiLprti 


Still Image, 480 x 320 (0.9), Alpha ~ . 
00;00;05;00 


E latihanprproj 
Name + 
Jy Latihan 
b © Video 
St 0:02: 0:00:06:12 00:00:09:27 © 


); A 3 sêka kaka 
barus E a 9, to la Mi b ip A LB 
sai a NGA 
am 


te et ieh Haa KH ie se 


00:00:04:00 00:00: 
PA Pa mna maa 


00:00:02:00 
PN PE aa ar 


PGep Ist # +E] 


O ia 


Effect Video 


Sekarang memulai dengan memberi effect pada video kita, untuk memberi sebuah effect 
pada sebuah video, sebelumnya kita harus memanggil windows effect. Untuk 
menampilkan windownya klik pada menu Windows>effect, maka window effect akan 
terlihat seperti gambar dibawah : 


b O Audio Effects 
b O Audio Transitions 
v IX Video Effects 
b © Adjust 
b O Blur & Sharpen 
b © Channel 
b © Distort 
b © Image Control 
b O Keying 
b © Noise 
b O Perspective 
b MD Pixelate 
b O Render 
b © Swlize 
b © Time 
b E Transform 
b O Video 
b D Video Transitions 


Pada gambar di atas, Adobe premiere menyediakan berbagai jenis effect yang 
merupakan effect-effect bawaan pada saat kita menginstall. 


11 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Sekarang kita memasukkan suatu effect ke dalam track video yang akan kita beri effect, 
caranya cukup drag and drop salah satu effect yang yang kta anggap bagus. 


Setelah kita memasukkan effect ke dalam track video kita. Effect yang kita berikan pada 
track belum terlihat apa, maka dari itu untuk melihat effect yang kita berikan pada video 
tersebut harus di seting/diatur. Untuk menyeting atau mengatur effect nya kita harus 
membuka windows effect control, untuk menampilkan window effect klik pada menu 
windows» effect controls. Maka akan tampil sebuah windows seperti dibawah ini: 


Bf Effect Controls SEx] 
w < P3 


Effect Controls x 


Latihan * Cyclers.avi 
Fixed Effects 
2 > IIR Motion 
2 > Opacity 
Video Effects 


Cyclers.avi 


Asa 19 


bi 


2 v Camera Blur 
 O Percent Blur 25 


o 100 


Ő 
[A] 


[LP 202006714 a a aa >) œ 


Gambar diatas terlihat bahwa terdapat satu buah effect video, untuk melihat hasil dari 
effect video tersebut arahkah pointer yang di dalam Timeline window pada track video 


yang kita beri effect tersbut. 


Apabila anda ingin memberi effect pada bagian tertentu pada track video yang diberi 
effect, perhatikan pada window effect control terdapat sebuah pointer yang 
menunjukkan posisi video yang sedang aktif pada track video tersebut. jadi untuk 
memberi effect pada bagian tertentu pada video tersebut kita harus membuat key frame 
pada video tersebut dengan cara klik add/remove key frame. dengan memberikan 
keyframe kita dapat mengatur effect pada bagian video yang kita inginkan. 


Pada windows effect diatas terdapat Motion, pada motion anda bisa mengatur posisi, 
skala video anda, semuanya tergantung pada kreasi anda. 


Export File 
Pada sesi ini merupakan sesi terakhir dalam suatu pengeditam suatu video, sekarang kita 
meng-export hasil kerja kita yang terdapat dalam timeline windows. 
Untuk meng-export nya klik pada menu 

File>Export>Movie 
Maka akan muncul dialog box seperti di bawah, dan video yang di export dengan 
format AVI 


12 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


(Export Movie” er 
Savein: | & 7.0 Isl > rt 
- E adobe Premiere Pro Auto-Save 
TN | IO Conformed Audio Files 
Recent Layouts 
Styles 
“SK latihan.prproj 
©) “SE til.prtl 
Desktop 
i & 
My Documents 
My Computer 
| “) File name: latihan. awi ~] | Save ) 
Summary: ma Settings... 
(Export [A 
| Video and audio Ca) 
Entire Seguence 
| Filetype ~| 


Kemudian klik save untuk mengeksport file tersebut, apabila anda ingin melakukan 
setting ulang klik-lah tombol setting sebelum anda meng-export file tersebut. 


Anda meng-export file dengan format lain, dengan cara 
File>Export>Adobe media encoder 


Maka akan muncul gambar seperti gambar di bawah ini: 


13 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright O 2003 IlmuKomputer.Com 


Format: | MPEG2DVD' 


Preset: | NTSC DV High quality 4Mb VBR 2 Pass [e] Aaja 


Comment: High quality, low bandwidth YBR transcoding of DY content (max bit rate = 7) 


© Summary 
V Video 

Kk Audio TM Standard: NTSC 

$ Aspect Ratio: 4:3 

Multiplexer Frame Rate: 29.97 fps drop frame 
Program Sequence: Interlaced 


Maximum Bitrate (Mbps): 7.0000 (high quality) 
Minimum Bitrate (Mbps): 1.5000 (low quality) 
M Frames: 3 

N Frames: 15 


Audio Summary: 
Codec: PCM Audio 
Sample Rate: 48 kHz 


Multiplexer Summary: 
Multiplexing Type: None 


Klik OK, untuk melakukan proses rendering. Maka akan muncul proses rendering 
seperti gambar di bawah 


Adobe Media Encoder 


aa) 


Estimated Time Left: 0:02:23 


Rendering frame 18 of 297 


b Render Details 


Cancel 


Setelah selesai lihatlah hasil editing anda. 


Pustaka 
Majalah Info Komputer 


14 


Kuliah Umum IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 


Biografi Penulis 


Heryzal Heryandi. Lahir di Tebas (Sambas,Kal-Bar), 15 Juni 
1982. Menamatkan SMU di SMU Negeri Tebas pada tahun 
2000. Sekarang ini penulis sedang menyelesaikan kuliah S1 di 
jurusan Ilmu Komputer, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. Pernah dipercaya sebagai Assisten Lab. Untuk 
mata kuliah Pemrograman Pascal, Sistem Operasi, Sistem 
Digital, Pemrograman Web, Database dengan Delphi. 


Pengalaman yang pernah dialami penulis, Mei 2003 menjadi Tentor dalam pelatihan 
Video Editing, di Universitas Ahmad Dahlan dan YDHI Yogyakarta. Menjadi Tentor 
Pelatihan Web Design Di Universitas Ahmad Dahlan. 


15 


